VISI, MISI DAN PROGRAM 
HASANI ZUBAIR, S.IP., M.KP. 
(Calon Bupati Bangkalan 2018-2023) 



1. VISI 

Mewujudkan Bangkalan baru yang sejahtera, adil dan berakhlak mulia melalui pembangunan 
industri dan jasa yang disertai dengan peningkatan sumber daya manusia. 


2. MISI 

1. Menanggulangi masalah kemiskinan agar Bangkalan keluar dari sepuluh Kabupaten 
termiskin di Jawa Timur 

2. Memastikan penduduk usia pendidikan dasar dan menengah dapat bersekolah 
dengan biaya terjangkau; 

3. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme serta menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; 

4. Meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang 
kerjanya masing-masing; 

5. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Daerah sekitar, dan seluruh instansi vertikal yang berada di wilayah 
Kabupaten Bangkalan; 

6. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara holistik; 

7. Meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya pemuda untuk mengolah dan 
mengelola potensi yang ada di desa masing-masing dengan skema industry kreatif; 

8. Membuka peluang investasi dengan mempromosikan ketersediaan lahan, energi dan 
tenaga kerja untuk industri dan manufaktur; 

9. Menuntaskan pembangunan infrastruktur yang dapat medorong pertumbuhan 
ekonomi pada dua tahun pertama; 

10. Membangun ketahanan pangan dengan menguatkan sektor pertanian dan 
peternakan; 

11. Melakukan penataan pengelolaan kawasan pesisir Bangkalan; 

12. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan kredit produktif; 

13. Membangun sistem ditribusi dan pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat 
Bangkalan; 

14. Mengimplementasikan konsep desa pintar secara bertahap untuk 281 desa yang ada 
di 18 kecamatan; 

15. Mengembangkan dan mengintegrasikan agro bisnis dan agro wisata di wilayah 
Bangkalan; 

16. Mengembangkan objek wisata religi, wisata edukasi dan merevitalisasi objek wisata 
yang ada namun tak terawat; 

17. Membuka dan menyediakan ruang publik bagi masyarakat Bangkalan; 

18. Melestarikan benda dan bangunan cagar budaya; 

_ Visi - Misi | 1 


f SJ 0 @hasanicenter / Hasani Center www.rahasani^om 




3. PROGRAM 



1. Membentuk desa pintar dengan motto "One Village, One Product". 

2. Program 100 Pemuda tiap desa berwirausaha 

3. Program 100 investasi baru dalam tiga tahun pertama. 

4. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan PNS, pegawai tetap non PNS dan pegawai 
tidak tetap. 

5. Menyelenggarakan pendidikan murah dan memberikan beasiswa untuk siswa dan 
mahasiswa yang berprestasi dan tidak mampu. 

6. Optimalisasi kesejahteraan guru honorer dan madin melalui pemberian insentif 
bulanan berbasis kinerja. 

7. Revitalisasi objek wisata dan membangun destinasi wisata baru yang edukatif, 
berbasis pemberdayaan masyarakat. 

8. Revitalisasi fungsi dan peran Posyandu, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, 
Puskesmas Rawat Inap, RSUD Bangkalan untuk memberikan layanan kesehatan 
paripurna kepada masyarakat Bangkalanserta pengadaan mobil layanan masyarakat 
di tiap desa. 

9. Menyediakan pelayanan ambulance gratis bagi warga pedesaan terpencil. 


Bangkalan, 2 September 2017 


Calon Bupati Bangkalan 


HASANI ZUBAIR, S.IP., M.KP 


Visi - Misi | 2 


f SJ 0 @hasanicenter / Hasani Center www.rahasani^om 




